TDS 





COMIC #KhilafGoldenWays 


OPERASI 





























3 JAM KEMUDIAN 










Fyuuh, 
akhirnya 
selesai juga 





| Rakit plamo Jaku | 
Pe KEH E 


Mi a, O SE 


kemarin 





KHILAF OF THE WEEK 


PLASTIC MODEL 


Plastic model atau Plamo 
adalah mainan figure 
plastik yang harus kamu 
rakit dulu. Jadi waktu 
kamu beli masih terpisah- 
pisah bagian-bagian 
figurenya. Selain dirakit, 
Biasanya harus dicat atau ditambah stiker, atau 
diperhalus permukaannya pakai pisau dan ampelas. 
Plamo yang paling terkenal itu pastinya plamo 
Gund*m (Gunpela), tapi selain Gund*m ada plamo 
yang lain kok, kaya pesawat, mobil, kereta, dll. 


Rakit plamo ini gampang-gampang susah. Kalau 
mau sekedar jadi sih gampang. Tapi kalau mau 
artikulasinya bagus, warnanya mentereng, atau 
cakep buat dipajang, banyak teknik merakit yang 
harus dipelajari. 


TINGKAT KESENGSARAAN 
(HARGA) $ 


Khusus Gunpela, biasanya gampang buat 
bedain harga. Biasanya tergantung Grade-nya. 
Grade SD biasanya sekitar 100 ribu. Grade HG 
kisaran 150 ribu. Grade MG minimal 500 ribu, 
RG 300 ribuan, dan PG paling mahal, minimal 
1,5 juta, tapi rata-rata bisa sampai 3 jutaan. Itu 

belum termasuk alat-alat rakit yang dipakai 
biar kualitas rakitannya bagus. Itu juga belum 
mempertimbangkan kalau tipenya Limited Edition, 
biasanya harganya bisa sampai dua kali lipat. 
Untuk plamo lain macam-macam harganya 
tergantung merek. Bisa dari 50 ribu hingga 
satu juta. 


@GHOSTYCORP 


Merasa makin khilaf? 


+ Favorit I 


[fi] tacebook.com/GHOSTY.COMIC 
@ghosty_comic 


